WikipediA 

Bahasa Herero 


Bahasa Herero (Otjiherero) adalah bahasa dari keluarga 
Bantu (kelompok Niger-Kongo). Hal ini diucapkan oleh 
orang-orang Herero di Namibia (206.000) dan Botswana. 
Jumlah total penutur di kedua negara sekitar 237.000. 

Distribusi linguistik yang mencakup zona disebut 
Hereroland: zona ini didasari dari daerah Omaheke , 
bersama dengan daerah Otjozondjupa dan Kunene. 
Himba, yang terkait dengan orang-orang Herero, 
berbicara dengan dialek yang sangat dekat dengan bahasa 
Herero. Di Windhoek , ibu kota Namibia, terdapat 
minoritas besar hererophones. 

Referensi 


1 . ^ 

http://www.ethnologue.org/show_language.asp? 

code=her 


Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Herero (http://www.ethnologue. 
com/show_language.asp?cocle=her) di 

Ethnologue 

■ Peta bahasa Herero dari the LL-Map Project (htt 

p://llmap.org/languages/her.html) 

■ Informasi dalam bahasa Herero dari the 
MultiTree Project (http://multitree.org/codes/her) 

Templat:Bahasa di Botswana Templat:Bahasa di Namibia 
Templat:Nc-lang-stub 


Dituturkan di 

Herero 

Otjiherero 

Namibia 

Wilayah 

Botswana 

Kunene, Omaheke dan 

Etnis 

Otjozondjupa di Namibia; 

Ghanzi di Botswana 

Herero, Himba, Mbanderu, 

Penutur 

Cimba, Kwisi, Twa 

237,000 termasuk Hakaona, 

bahasa 

ca. 270,000 termasuk Zemba 

Rumpun 

(2006) 

Niger-Kongo 

bahasa 

Dialek 

■ Atlantik-Kongo 

■ Benue-Kongo 

■ Bantoid 

- Bantu 

■ Kavango-Barat Daya 

■ Bantu Barat Daya 

■ Herero 

Himba 

ISO 639-1 

Kuvale 

Zemba (Thimba) 

Hakawona 

Kode bahasa 

hz 

ISO 639-2 

her 

ISO 639-3 

her 





Uji coba Wikipedia 
Bahasa Herero di 

Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Herero&oldid=14286558 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.37. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

















































